Belajar Bahasa Arab Jarak Jauh at-Taisir 

Bahasa arab adalah bahasa untuk memahami al-Qur'an dan as-Sunnah. Kaum muslimin 
sangat membutuhkan ilmu bahasa arab untuk bisa menunaikan perintah Allah ağar 
merenungkan ayat-ayat al-Qur'an. Untuk memahami bahasa arab ini, perlu dipelajari kaidah- 
kaidah yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. 

Melalui program Belajar Bahasa Arab Jarak Jauh at-Taisir ini karni menavvarkan kepada 
segenap kaum muslimin yang kesulitan untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu atau belum 
menemukan pengajaryang bisa mengajarkan ilmu ini secara langsung untuk bersama-sama 
mempelajari bahasa arab dari jarak jauh secara bertahap dan mudah insya Allah. 

Adapun program yang karni buka terdiri dari 2 level: 

- Pemula 

- Menengah 

Program Pemula 

Program ini terdiri dari 4 bagian utama: 

1. Pengantarllmu Nahvvu dan Shorof 

2. Dasar-Dasar Umu Nahvvu 

3. Dasar-Dasar Umu ShoroF 

4. Bimbingan Membaca Kitab Gundul 

Program Menengah 

Program ini terdiri dari 4 bagian utama: 

1. Latihan Menelaah Kitab Gundul 

2. Pendalaman Kaidah Nahvvu 

3. I'rob dan TafsirAyat Pilihan 

4. I'rob dan Syarah Hadits Pilihan 

Biaya Pendidikan 

Gratis 

Biaya Pendaftaran 

Rp. 100.000,- (bisa dikirim via vvesel pos, dikirimkan setelah resmi diterima) 
Fasilitas 

Program ini dilengkapi dengan fasilitas penunjang sebagai berikut: 

1. Panduan Silabus 

2. E-BookBuku Panduan 



3. Soal-Soal Latihan 

4. Konsultasi via e-mail dan facebook 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

Kegiatan belajar mengajar dilakukan melalui pengiriman e-mail secara rutin setiap pekan 
sekali kepada peserta -sesuai dengan levelnya masing-masing- dalam jangka vvaktu yang 
telah ditentukan. Setelah 4 pelajaran diadakan evaluasi rutin -sebulan sekali- dengan 
pemberian soal-soal latihan beserta pembahasan kunci javvabannya. 

Uj'ian Akhir 

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran di akhir semester diadakan ujian 
selama sepekan dengan materi dari awal sampai akhir pertemuan. 

Masa Pembelajaran 

Program Pemula: 

- Pengantar Umu Nahwu dan Shorof: 4 Pelajaran [1 bulan] 

- Dasar-Dasar Umu Nahwu: 20 Pelajaran [5 bulan] 

- Dasar-Dasar Umu Shorof: 1 2 Pelajaran [3 bulan] 

- Bimbingan Membaca Kitab Gundul: 12 Pelajaran [3 bulan] 

Program Menengah: 

- Latihan Menelaah Kitab Gundul: 8 Pelajaran [2 bulan] 

- Pendalaman Kaidah Nahvvu: 1 6 Pelajaran [4 bulan] 

- I'rob dan Tafsir Ayat Pilihan: 1 2 Pelajaran [3 bulan] 

- I'rob dan Syarah Hadits Pilihan: 12 Pelajaran [3 bulan] 

Ketentuan Peserta 

Peserta program ini adalah: 

1. Müslim [khusus putra] 

2. Berada di usia 15-35 tahun 

3. Sanggup mengikuti program selama 1 tahun 

4. Mampu membaca al-Qur'an 

5. Memiliki Komputer atau Perangkat Lain Yang Serupa 

6. Mudah Mendapatkan Akses Internet 

7. Memiliki e-mail 

Jumlah Peserta 

Karena program ini terbuka bagi seluruh kaum muslimin di dalam maupun di luar negeri 
oleh sebab itu jumlah peserta untuk masing-masing level karni batasi hanya 100 orang 
peserta [maksimal]. Apabila jumlah pendaftar lebih dari itu maka akan dilakukan seleksi 
berdasarkan formulir pendaftaran yang dikirimkan. 

Pendaftaran 



Bagi calon peserta yang ingin mengikuti program ini bisa mendovvnload formuliryang sudah 
karni sediakan kemudian mengisinya dan mengirimkannya kembali ke alamat e-mail karni. 
Setelah proses seleksi selesai peserta yang diterima akan mendapatkan pemberitahuan via 
e-mail sebagai tanda keanggotaan di dalam program ini. 

Waktu Pendaftaran 

Pendaftaran angkatan I dibuka sampai akhir bulan April 201 3 

Pengumuman Penerimaan 

Rabu, 5 Rajab 1434 H/15 Mei 2013 

Mulai Kegiatan Belajar 

Sabtu, 22 Rajab 1434 H/1 Juni 2013 

Kalender Akademik Tahun I 

- KBM Semester I: Juni 201 3 - November 201 3 

- Ujian Akhir Semester I: Akhir November 201 3 

- KBM Semester II: Desember2013 -Mei 2014 

- Ujian Akhir Semester II: Akhir Mei 2014 

Pemesanan Modül Pembelajaran 

Bagi peserta -maupun bukan-yang ingin mendapatkan modül pembelajaran -selain fasilitas 
yang telah disebutkan di atas- yang berisi rangkuman materi pelajaran dari awal sampai 
akhir -untuk pemula dan menengah- bisa memesan terlebih dahulu kepada karni via e-mail 
dengan menyertakan nama lengkap, no telepon, dan alamat lengkap. 

Dibutuhkan waktu kira-kira 1 - 2 bulan untuk menyelesaikan penyusunan modül ini. Oleh 
sebab itu kemungkinan baru bisa dikirimkan sekitar bulan Juni atau Juli 2013. Informasi 
selengkapnya mengenai biaya cetak dan rekening untuk transfer menyusul. 

Penyelenggara 

Bimbingan Bahasa Arab Jarak Jauh at-Taisir 

Alamat Surat: Ari Wahyudi. Sejati Pasar RT 04 RW 1 8, Sumberarum, Moyudan, Sleman, D.l. 
Yogyakarta, Indonesia 55563. Telepon: 081 2 2792 091 1 . Alamat e-mail: tholibl 981 [at] 
gmail.com. Fb: Terjemah Kitab Salaf. Website: www.terjemahkitabsalaf.wordpress.com 



